WikipediA 

Bahasa Kikuyu 


Kikuyu atau Gikuyu adalah sebuah bahasa yang 
tergolong dalam rumpun bahasa Bantu. Bahasa ini 
dituturkan oleh suku Kikuyu ( Agikuyu ) di Kenya. Suku 
Kikuyu sendiri merupakan kelompok etnis terbesar di 
KenyaBahasa Kikuyu dituturkan di wilayah yang 
terletak di antara Nyeri dan Nairobi. 


Daftar isi 

Dialek 
Tata bahasa 
Alfabet 

Contoh kalimat 
Catatan kaki 
Daftar pustaka 


Dialek 


Terdapat empat dialek bahasa Kikuyu. Distrik-distrik di 
Provinsi Pusat dibagi berdasarkan batas tradisional dari 
dialek-dialek ini, yaitu Kirmyaga, Murang'a, Nyeri, dan 
Kiambu. 

Tata bahasa 


Bahasa Kikuyu ditulis dengan urutan subjek-predikat- 
objek. Bahasa ini memakai preposisi, dan kata sifat 
ditempatkan setelah kata benda.^ 

Alfabet 



Kikuyu 


Gikuyu 

Dituturkan di 

Kenya, Tanzania, dan Uganda 

Wilayah 

Provinsi Pusat 

Etnis 

AgTkuyu 

Penutur 

bahasa 

[i] 

Rumpun 

Niger-Kongo 

bahasa 

■ Atlantik-Kongo 


■ Benue-Kongo 


■ Bantoid Selatan 


- Bantu 


■ Bantu Timur Laut 


■ Kikuyu-Kamba 


■ South 


- Kikuyu-Embu 


■ Kikuyu 


Kode bahasa 

ISO 639-1 

ki 

ISO 639-2 

kik 

ISO 639-3 

kik 

Glottolog 

kikul240 ( http : //glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/kiku 


1240)121 

Kode 

Guthrie 

E. 5lt 3 ! 


Bahasa Kikuyu ditulis dengan menggunakan alfabet Latin. Namun, bahasa Kikuyu tidak memakai huruf fl p 
q s v x z, dan terdapat dua huruf tambahan, yaitu f dan u. Berikut adalah alfabet Kikuyu: 

abcdeghiTjkmnortuuw 


Contoh kalimat 



































Indonesia 

GTkuyu 

Apa kabar? 

Ohoro waku atau kuhana atTa? 

Beri aku air 

He mal 

Saya lapar 

NdT muhutu 

Tolong aku 

Ndeithia 

Apakah kamu seorang teman? 

WT m u rata? 

Aku cinta kamu 

NTngwendete. 

Datang kemari 

Oka haha 

Aku akan meneleponmu 

NTngukuhurTra thimu 

Catatan kaki 


1. A Kikuyu (http://www.ethnologue.com/language/kik) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Kikuyu". Glottolog 
4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 

3. A Jouni Filip Maho, 2009. New Updated Guthrie List Online (http://goto.glocalnet.net/mahopape 
rs/nuglonline.pdf) 

4. A "East Africa Living Encyclopedia". www.africa.upenn.edu. Diakses tanggal 2016-05-08. 

5. A Wals.info (http://wals.info/languoid/lect/wals_code_kik) 

6. A [1] (http://sumale.vjf.cnrs. fr/phono/AfficheTableauOrtho2N.php?choixLangue=kikuyu) 

Daftar pustaka 

■ Armstrong, Lilias E. 1967. The Phonetic and Tonal Structure of Kikuyu. London: Published for 
the International African Institute by Dawsons of Pall Mali. 

■ Barlow, A. Ruffell and T. G. Benson. 1975. English-Kikuyu Dictionary. Oxford: Clarendon Press. 

■ Barlow, A. Ruffell. 1951. Studies in Kikuyu Grammar and Idiom. Edinburgh: William Blackwood 
& Sons, 

■ Benson, T. G. 1964. Kikuyu-English Dictionary. Oxford: Clarendon Press. 

■ Gecaga B. M. and Kirkaldy-Willis W.H. 1953. English-Kikuyu, Kikuyu-English Vocabulary. 
Nairobi: The Eagle Press. 

■ Leakey L. S. B. 1989. First Lessons in Kikuyu. Nairobi: Kenya Literature Bureau. 

■ Mugane John 1997. A Paradigmatic Grammar ofGikuyu. Stanford, California: CSLI 
publications. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Kikuyu&oldid=15032291" 


Halaman ini terakhir diubah pada 29 April 2019, pukul 00.41. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 







